"""" t*qy 

PERINGATAN AGUNG 
DARI ILAHI 

(BERITA KESELAMATAN) 



oleh 

Hadhrat Mirza Nasir Ahmad 
Khalifatul Masih IE 



Penerbit 

JEMA'AT AHMADIYAH INDONESIA 
1984 



PERINGATAN AGUNG 
DARI ILAHI 

(BERITA KESELAMATAN) 



Hazrat Khalifatul Masih UI 



PERINGATAN AGUNG DARI ILAHI 
(BERITA KESELAMATAN) 



Berikut ini adalah pidato yang 
diucapkan Hadhrat . Khalifatul Masih 
III r. a. pada tanggal 28 Juli 1967, 
di Balai Kota Wandsworth: London, 
dan ditujukan terutama sekali kepada 
bangsa-bangsa Eropa. 

Pidato ini didului dengan pem- 
bacaan syahadat, ta'awudz dan Al- 
Fatihah. 



Selaku Imam Jema'at Ahmadiyah, saya mendapat 
kehormatan menduduki suatu jabatan rohani, 
balam kedudukan itu saya dibebani beberapa 
kewajiban yang tidak boleh saya letakkan pada saat 
mana pun, sampai saya mengembuskan nafas yang 
penghabisan. Kewajiban-kewajiban saya itu meliputi 
seluruh ummat manusia, dan disebabkan ikatan per- 
saudaraan saya mencintai setiap orang. 

Saudara-saudara yang terhormat! Pada masa ini 
ummat manusia sedang berada di tepi jurang benca- 
na yang berbahaya. 



3 



Berhubung dengan ini saya ada membawa satu be- 
rita penting untuk tuan-tuan dan saudara-saudara se- 
mua. Mengingat kepada kesempatan yang ada, saya 
akan usahakan mengemukakannya dengan singkat. 

Berita yang saya bawa itu ialah berita keselamat- 
an, keamanan dan harapan untuk seluruh ummat 
manusia. Dan saya mengharapkan, agar hadirin sudi 
mendengarkan uraian singkat saya ini dengan cer- 
mat, dan kemudian merenungkannya dengan pan- 
dangan luas serta pikiran yang jernih. 

Pelaksana revolusi besar r 

Saya ingin menyatakan kepada hadirin bahwa ta- 
hun 1835 adalah tahun yang amat penting sekali 
dalam tarikh ummat manusia, karena pada tahun itu 
di sebuah kampung yang tak dikenal dan terpencil 
pula, di India Utara, telah lahir seorang anak lelaki 
pada satu keluarga yang telah kehilangan kebesaran 
dan kejayaan sama sekali, walaupun dahulu nenek- 
moyangnya lama memerintah di daerah itu. Untuk 
anak yang lahir itu telah ditakdirkan, bahwa ia akan 
melaksanakan suatu revolusi besar, bukan hanya di 
alam rohani saja, melainkan juga di alam kebendaan. 



4 



Oleh orang tuanya anak itu diberi nama Mirza 
Ghulam Ahmad dan kemudian telah masyhur dengan 
nama Mirza Ghulam Ahmad Qadiani dan dengan ge- 
lar-gelar yang dianugerahkan Tuhan, sebagai Masih 
dan Mahdi a.s. 

Sebelum berbicara tentang revolusi rohani dan 
Mahdi yang besar itu, lebih dahulu saya ingin menge- 
mukakan riwayat hidup beliau dengan sangat ringkas. 

Dari penyelidikan sejarah ternyata bahwa beliau 
lahir pada tanggal 13 Pebruari 1835. Zaman kelahir- 
an beliau itu adalah zaman kebodohan yang sangat 
dan sedikit sekali perhatian orang kepada pengajaran, 
sehingga apabila seorang menerima sepucuk surat, 
maka terpaksa ia bersusah payah mencari orang yang 
akan membacakannya. 

Di zaman kebodohan itulah ayah beliau mene- 
tapkan beberapa orang guru yang sederhana penge- 
tahuannya untuk mengajar beliau membaca Al-Qur-an f 
Tetapi guru-guru itu tidak mampu memberikan pe- 
lajaran dasar pun tentang ma'rifat-ma'rifat Al-Qur-an 
dan rahasia-rahasia rohani. Selain itu guru-guru ter- 
sebut memberikan pula kepada beliau pelajaran- 
pelajaran pendahuluan tentang bahasa Arab dan Parsi. 
Lebih dari itu beliau tidak belajar apa-apa dari guru. 



5 



Kecuali beberapa buah kitab tentang ketabiban yang 
beliau pelajari dari ayah beliau sendiri, seorang tabib 
yang kenamaan di masa itu. Itulah seluruh pendidikan 
yang beliau peroleh dengan melalui perguruan. 

Beliau memang sangat gentar menela'ah» kitab- 
kitab dan biasanya sibuk membaca buku-buku yang 
ada dalam perpustakaan ayah beliau. Akan tetapi 
oleh karena ilmu pengetahuan belum begitu dihargai 
di zaman itu dan lagi oleh karena ayah beliau sendiri 
ingin supaya beliau membantunya dalam urusan- 
urusan duniawi dan supaya beliau mempelajari cara- 
cara mencari penghidupan dan cara hidup yang ter- 
hormat di dunia, maka ayah beliau sering melarang 
beliau menela'ah i buku-buku dengan mengatakan: 
"Terlalu banyak membaca akan mengganggu kese- 
hatanmu." 

Jelaslah, bahwa dengan pendidikan yang sangat 
sederhana itu beliau sekali-kali tidak akan dapat 
melaksanakan tugas agung yang dibebankan Allah 
kepada beliau. Oleh karena itu Allah Ta'ala sendiri 
yang menjadi guru beliau dan Dia-lah yang meng- 
ajarkan ma'rifat-ma'rifat Al-Qur-an, rahasia-rahasia ro- 
hani dan dasar-dasar ilmu duniawi kepada beliau. Dan 



G 



Dia-lah yang menyinari otak beliau dengan Nur-Nya, 
mengangkat beliau menjadi Raja Pena, menganuge- 
rahi beliau keindahan dan kemanisan bicara, dan 
memungkinkan beliau mengarang puluhan kitab yang 
tak ada bandingannya serta memberi beliau kesem- 
patan untuk mengucapkan ratusan pidato-pidato 
yang berisikan khazanah ilmu pengetahuan dan ma'ri- 
fat. 

Begitu pentingnya tahun 1835 dan begitu hebat- 
nya anak yang akan lahir di tahun itu, sehingga ke- 
lahirannya itu telah dinubuwatkan dalam Kitab-kitab 
Suci terdahulu. 

Berkenaan ^ dengan ini saya ingin mengemukakan 
hanya sebuah khabar gaib (nubuwat) saja, yaitu yang 
diucapkan oleh Nabi Besar Muhammad saw. kira- 
kira 14 abad yang lalu. 

Beliau bersabda : 



"Bagi Mahdi kami ada dua tanda yang belum pernah 
terjadi semenjak kejadian langit dan bumi; bulan akan 
gerhana pada nTalam yang pertama dalam bulan Ra- 
madhan dan matahari akan gerhana pada hari per- 
tengahan dari padanya; dan keduanya belum pernah 
terjadi semenjak kejadian langit dan bumi" (Addaru 
gilai/, jil, I, hal. 188). 

Nabi Muhammad saw. telah menubuwatkan, bah- 
wa di kalangan ummat Islam akan muncul banyak 
pendakwa-pendakwa palsu yang akan mengatakan, 
bahwa mereka adalah Imam Mahdi yang dijanjikan 
oleh Nabi Muhammad saw. padahal mereka bukan 
Imam Mahdi. 

Imam Mahdi yang sebenarnya hanyalah ia, yaitu 
yang kebenarannya akan dikuatkan oleh kesaksian 
dua tanda yang akan kelihatan dari langit, yakni ger- 
hana bulan dan matahari dalam satu bulan Rama- 
dhan. 

Gerhana bulan akan terjadi pada malam pertama 
dari malam-malam kemungkinan gerhana bulan, ialah 
tanggal 13 Ramadhan. Dan gerhana matahari akan 
terjadi pada hari kedua dari hari-hari kemungkinan 



8 



gerhana matahari, yaitu tanggal 28 Ramadhan itu 
juga. Penetapan bulan Ramadhan di antara semua bu- 
lan, penegasan malam yang ke 13 untuk gerhana 
bulan dan penentuan hari yang ke - 28 untuk gerhana 
matahari, adalah satu penetapan yang luar biasa, yang 
melebihi batas-batas tenaga dan ilmu pengetahuan 
manusia. 

Akan tetapi setelah datang saatnya, maka benar- 
benar muncullah seorang yang mendakwakan dan me- 
ngatakan: "Akulah Imam Mahdi". Dan untuk mem- 
buktikan kebenaran dakwanya itu dua tanda telah ke- 
lihatan di langit, yaitu gerhana bulan dan matahari, 
sebagaimana yang telah dinubuwatkan itu. 

Maka ini adalah satu khabar gaib yang luar biasa, 
yang merupakan satu mukjizat yang dinubuwatkan 
oleh Nabi Muhammad saw. untuk Mahdinya. Dan se- 
bagaimana telah ditegaskan oleh kenyataan bahwa 
khabar gaib ini telah dinubuwatkan 14 abad sebelum 
terjadinya. Nubuwatan ini sungguh mengatasi akal, 
ramalan dan ilmu pengetahuan manusia. 
Ulama minta bukti 

Sempurnanya khabar gaib itu adalah begini: 
Anak Agung yang lahir pada tahun 1835 itu, se- 
telah mendapat pemberitahuan dari Tuhan, pada ta- 



9 



hun 1891 menyatakan kepada dunia, bahwa ialah 
Imam Mahdi yang dijanjikan itu. Untuk membukti- 
kan kebenaran dakwanya ia kemukakan kepada dunia 
ribuan dalil-dalil yang aqli dan naqli, dan tanda-tanda 
serta khabar-khabar gaib yang dianugerahkan Allah 
kepada beliau, di antaranya banyak yang telah terjadi 
di masa hidup beliau sendiri dan banyak pula yang 
terjadi sesudah itu sampai hari ini. 

Akan tetapi ulama-ulama yang semasa dengan be- 
liau tidak membenarkan dakwa beliau. Salah satu 
alasan untuk tidak membenarkan itu mereka katakan, 
bahwa tanda-tanda yang dinyatakan oleh Nabi Mu- 
hammad saw. mengenai kedatangan Imam Mahdi, 
yakni gerhana bulan dan matahari pada tanggal yang 
tertentu dalam bulan Ramadhan, belum lagi terjadi. 
Oleh sebab itu beliau ini belum dapat mereka anggap 
Mahdi yang sebenarnya. 

Akan tetapi Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang Ma- 
habenar dalam janji-Nya, Mahasetia dan Mahapen- 
cinta kepada hamba-hamba-Nya yang mukhlis, telah 
memperlihatkan gerhana bulan dan matahari itu pada 
tahun 1894, dalam bulan Ramadhan dan di tanggal- 
tanggal yang telah ditetapkan itu, yaitu tepat me- 
nurut janji-Nya dan menurut apa yang telah dinubu- 



10 



watkan oleh Nabi Muhammad saw. Dengan demikian 
nyatalah, bahwa Tuhan yang mengutus Muhammad 
saw. itu, yakni Tuhan semesta alam, mempunyai 
kebesaran, keagungan dan kekuasaan yang maha be- 
sar. Tuhan memperlihatkan tanda ini bukan satu kali 
saja, melainkan dua kali, yaitu pada tahun 1895 kepa- 
da penduduk belahan bumi barat, dalam bulan Ra- 
madhan dan tepat pada tanggal-tanggal yang telah 
ditetapkan, supaya orang-orang Timur dan Barat, 
penduduk-penduduk dunia lama dan baru dapat me- 
nyaksikan kebesaran dan kekuasaan Allah serta dapat 
pula menyaksikan kebenaran Nabi Muhammad saw., 
dan kebenaran putera rohaninya, Hadhrat Mirza Ghu- 
lam Ahmad a.s. Alangkah agungnya Nabi Muhammad 
saw. yang menubuwatkan kejadian itu berdasarkan 
wahyu Dahi yang beliau terima dan alangkah besarnya 
pula putera rohani beliau itu, yang dengan wujudnya 
telah sempurna khabar gaib itu. 

Dari zaman Nabi Muhammad saw., sampai ke 
zaman Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. walau pun 
telah banyak orang yang mengaku dirinya menjadi 
Imam Mahdi, akan tetapi tak seorang pun di antara 
mereka yang kebenaran dakwanya dibuktikan bulan 
dan matahari, kecuali Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad 



11 



a.s. Hal yang satu ini saja cukuplah untuk menarik 
perhatian tuan-tuan supaya menyelidiki dakwa pen- 
dakwa itu dengan tenang dan sungguh-sungguh, y'ang 
saya malam ini mendapat kehormatan untuk me- 
nyampaikan pesannya kepada para hadirin, dan 
yang matahari dan bulan telah menjadi saksi atas 
kebesaran dan kebenarannya. Sekian tentang kesak- 
sian matahari dan bulan. Sekarang marilah kita per- 
hatikan suara bumi, apa katanya. 
Mata rantai revolusi 

Telah ditakdirkan, bahwa dengan kedatangan 
Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad selaku Masih Mau'ud 
dan Mahdi dan untuk menyatakan kebenaran beliau, 
akan terjadi revolusi-revolusi aneh dan hebat di 
muka bumi ini, baik di bidang kerohanian maupun 
di bidang keduniaan. 

Sebenarnya semua revolusi dan segala perobahan 
bersejarah itu merupakan pancaragam mata rantai 
dari rentetan revolusi besar yang mulai dengan kebang- 
kitan beliau dan memberikan kesaksian atas kebe- 
naran beliau. Apa lagi semua revolusi dan perobah- 
an-perobahan yang bersejarah itu sesuai dengan apa 
yang telah dinubuwatkan oleh Nabi Muhammad 
saw. dan oleh Masih Mau'ud a.s. sendiri. 



12 



Sebagai contoh baiklah saya kemukakan beberapa 
kejadian. Ketika beliau mula-mula mengemukakan 
dakwanya, belum ada satupun bangsa Timur yang 
sanggup menghadapi kekuasaan-kekuasaan Barat yang 
beradab dan kuat itu. Akan tetapi pada tahun 1904 
beliau telah memberitahukan kepada dunia, bahwa 
tak lama lagi akan bangkit di Timur kekuasaan-keku- 
asaan yang akan menyaingi kekuatan-kekuatan Ba- 
rat yang beradab dan berkuasa itu, kekuasaan kekua- 
saan mana kemudian terpaksa diakui oleh Barat sen- 
diri. Memang tak lama sesudah itu pecahlah perang 
antara Rusia dan Jepang yang mengakibatkan keme- 
nangan di pihak Jepang, sehingga muncullah satu ke- 
kuatan Timur. 

Kemudian, sesudah Jepang kalah dalam Perang 
Dunia II, tampillah Cina dengan penuh kekuasaan 
dan ketimurannya sebagai satu kekuasaan Timur yang 
besar. Dengan bangkitnya kedua kekuasaan itu, maka 
datanglah dalam sejarah ummat manusia satu gelom- 
bang baru yang begitu luas dan penting pengaruhnya 
dalam sejarah, sehingga tak seorang pun dapat meng- 
ingkarinya. Dan semua ini telah terjadi menurut ke- 
hendak. Ilahi dan sesuai benar dengan apa-apa yang 
telah dinubuwatkan oleh Masih Mau'ud a.s. 



13 



Satu lagi peristiwa penting di abad kita ini yang 
banyak sedikitnya telah mempengaruhi hampir 
seluruh dunia, ialah kebinasaan dan kemusnahan 
Tzar Rusia dengan pemerintahan imperialisnya, dan 
berkuasanya kaum komunis. Revolusi besar Rusia 
yang telah membelokkan arus sejarah dunia ke satu 
jurusan yang tertentu itu pun terjadi sesuai dengan 
apa yang telah beliau nubuwatkan. Pada tahun 1905 
beliau menubuwatkan tentang kehancuran dan ke- 
musnahan Tzar Rusia, keluarganya dan pemerintah- 
nya. Dan ini adalah satu pertepatan yang sangat 
mengherankan, bahwa pada tahun itu juga, yakni 
tidak berapa bulan setelah tersiarnya khabar gaib itu, 
maka muncullah satu partai politik, yang kira-kira 
12 atau 13 tahun sesudah itu telah menyebabkan 
hancurnya kerajaan dan dinasti raja Tzar. Dan kemu- 
dian itu berkuasalah komunisme, mula-mula di Rusia 
sendiri dan kemudian di lain-lain tempat di dunia ini, 
hal mana tak perlu dinyatakan lagi, karena sangat je- 
jas. 

Tumbangnya pemerintahan Tzar dan menang- 
nya serta berkuasanya komunisme di Rusia merupa- 
kan peristiwa yang sangat penting dan sangat memi- 
lukan hati dalam sejarah ummat manusia dan sangat 
mengharukan jika dibaca, akan tetapi tak mungkin' 



14 



diabaikan. Tidak ada satu negara pun termasuk ne- 
gara tuan-tuan sendiri, yang kebal terhadap pengaruh 
itu. Akan tetapi kami tidak merasa heran atau kaget 
terhadap perobahan-perobahan itu, karena mengenai 
revolusi-revolusi itu, tentang arahnya, kecepatannya 
dan kehebatannya telah dinubuwatkan lebih dahulu 
oleh Masih Mau'ud a.s. dan pada saatnya akan ternya- 
ta, bahwa semua perobahan-perobahan itu telah me- 
nyokong terlaksananya rencana Ilahi. Kepada kami 
telah dikhabar gaibkan, bahwa di zamanMasih Mau'ud 
dan Imam Mahdi akan timbul dua kekuatan raksasa 
yang menyebabkan dunia terbagi kepada dua golong- 
an, dan tidak ada kekuatan yang akan sanggup 
menentang kekuatan mereka. Akhirnya kedua go- 
longan itu akan bertarung satu sama lain, yang meng- 
akibatkan kemusnahan mereka. 
Lima malapetaka 

Tetapi bukan hanya terhadap perang itu saja Ma- 
sih Mau'ud telah memberi peringatan, melainkan be- 
liau telah menubuwatkan tentang akan terjadinya 
hma melapetaka hebat yang akan meliputi dunia se- 
luruhnya. 

Mengenai Perang Dunia I beliau telah menubu- 
watkan, bahwa dunia akan gempar, orang-orang mu- 



15 



safir akan mengalami kesukaran besar, darah akan 
mengalir sebagai sungai. Bencana ini akan tiba dengan 
mendadak dan sekonyong-konyong. Karenanya pe- 
muda-pemuda akan tampak tua dan gunung- 
gunung akan disingkirkan dan tempatnya. Disebab- 
kan kehebatan bencana itu banyak orang yang akan 
menjadi gila. Itulah saatnya kehancuran Tzar Rusia, 
dan di saat itulah ditaburkan benih komunisme du- 
nia. Armada-armada akan disiapkan, pertempuran- 
pertempuran hebat di laut akan berkobar. Berbagai 
takhta kerajaan akan runtuh dan kota-kota akan ber- 
ubah menjadi pekuburan. 

Kemusnahan itu akan diikuti oleh kemusnahan 
lain yang lebih luas dan menimbulkan akibat-akibat 
yang lebih mengerikan dari itu. Kemusnahan itu 
sekali lagi akan mengubah peta bumi dan akan meng- 
ubah nasib bangsa-bangsa dengan bentuk baru. Ko- 
munisme akan mempunyai kekuasaan yang sangat 
luas sehingga sanggup mendorong orang lain untuk 
menerima apa yang diinginkannya dan akan mengua- 
sai daerah-daerah yang luas. Memang ini benarlah 
yang terjadi sesudah Perang Dunia II, beberapa ne- 
geri Eropa Timur menjadi komunis dan diikuti oleh 
700 juta bangsa Cina, sedang bangsa-bangsa yang 



16 



baru berkembang di Afrika dan Asia juga sebahagian 
besar telah dipengaruhi oleh komunisme. Dunia ter- 
bagi ke dalam dua barisan yang bermusuhan, ma- 
sing-masing dilengkapi dengan senjata-senjata buatan 
paling baru, siap untuk menjerumuskan ummat 
manusia ke dalam neraka maut dan kehancuran yang 
bernyala-nyala. 

Kemudian, Hadhrat Masih Mau'ud a.s. telah me- 
nubuwatkan pula tentang Perang Dunia III yang lebih 
dahsyat dan lebih membahayakan lagi dari kedua pe- 
rang dunia yang lampau.. Kedua golongan yang ber- 
tentangan itu akan bertempur dengan begitu menda- 
dak, sehingga tiap-tiap orang akan terlihat dalamnya 
tanpa menyadarinya. Maut dan kemusnahan akan da- 
tang menghujan dari langit, sedang lidah api yang 
dahsyat akan melibat bumi. Singgasana-singgasana 
peradaban modern akan jatuh terjungkir. Kedua go- 
longan yang bermusuhan itu, baik Rusia dengan 
satelit-satelitnya maupun Amerika Serikat dengan se- 
kutu-sekutunya, keduanya akan dihancur-leburkan, 
kekuatan mereka akan dipatahkan, peradaban mereka 
akan runtuh dan susunan organisasi mereka akan 
berantakan. Orang-orang yang masih selamat akan 
tinggal bingung dan kehilangan akal, karena heran 
dan kagum. 

17 



Menganut Islam 

Rusia akan terlepas dari bencana itu lebih dahulu 
dari negeri-negeri Barat. Telah dinubuwatkan de- 
ngan jelas, bahwa bangsa Rusia akan bangkit dan 
berkembang kembali dengan cepatnya dan akan kem- 
bali kepada Khaliknya dan akan menerima agama Is- 
lam dalam jumlah besar. Suatu bangsa yang berusaha 
melenyapkan nama Tuhan dari muka bumi dan berani 
meniadakan wujud Tuhan dari ruang angkasa, akhir- 
nya akan menyadari kesesatannya dan akan meng- 
anut agama Islam dengan berpegang teguh kepada 
Tauhid Allah Yang Maha Esa. 

Mungkin tuan-tuan akan menganggap semua ini 
sebagai angan-angan atau khayalan belaka. Akan te- 
tapi mereka yang selamat hidup dari bahaya Pe- 
rang Dunia III nanti akan menyaksikan, bahwa apa 
yang saya sampaikan sekarang adalah dari firman- 
firman Ilahi dan segala apa yang telah difirmankan 
oleh Tuhan Yang Maha Kuasa itu selamanya terjadi, 
tidak ada satu kekuatan pun yang dapat merintangi- 
nya. 

Jadi, penghabisan Perang Dunia III akan meru- 
pakan permulaan bagi kemenangan dan kejayaan 
Islam. Kemudian itu Islam akan tersiar dengan cep at - 



18 



nya ke seluruh dunia. Orang akan berduyun-duyun 
memeluk agama Islam dan akan menyadari, bahwa 
hanya Islamlah agama yang sebenarnya, dan bahwa 
keselamatan manusia hanya dapat dicapai melalui 
ajaran Nabi Muhammad saw. 

Jelaslah, bahwa kebangkitan Jepang dan Gina 
sebagai kekuatan dunia di ufuk Timur, kemusnahan 
keluarga Tzar dan pemerintahannya, berdiri dan 
berkuasanya komunisme serta pengaruhnya yang 
senantiasa berkembang di seluruh dunia, Perang 
Dunia I yang telah mengubah peta bumi dan kemu- 
dian Perang Dunia II yang sekali lagi telah meng- 
ubah peta dunia, adalah peristiwa-peristiwa yang sa- 
ngat penting, yang merupakan batu loncatan dalam 
sejarah ummat manusia. Dan semua ini terjadi sesuai 
dengan apa yang telah dinubuwatkan lebih dahulu. 

Harus diingat, bahwa Hadhrat Masih Mau'ud 
a.s. setelah menunaikan tugas beliau telah berpulang 
kerahmatullah pada tanggal 26 Mei 1908. Semua kha- 
bar gaib tersebut telah disiarkan seluas-luasnya se- 
belum itu. Karena itu jelaslah, bahwa khabar-kha- 
bar gaib dan nubuwat-nubuwat tentang kemenangan 
Islam di seluruh dunia pun pasti akan terjadi pada 
saatnya, karena khabar-khabar gaib inipun adalah 



19 



rentetan dari khabar-khabar gaib yang telah sem- 
purna. 

Harus pula diingat, bahwa tanda-tanda keme- 
nangan Islam dan tanda-tanda akan terbitnya fa- 
jar Islam telah mulai kelihatan walaupun masih agak 
kabur, tetapi dari sekarang sudah dapat dilihat. Mata- 
hari Islam akan terbit dengan penuh kecemerlangan 
dan akan menyinari seluruh dunia. Akan tetapi sebe- 
lum itu dunia ini pasti akan mengalami sekali lagi 
kemusnahan dahsyat yang meliputi seluruh dunia, 
kemusnahan yang merupakan mandi darah, yang akan 
menyebabkan manusia bingung dan pusing. 
Penangguhan dengan tobat 

Akan tetapi tidak boleh pula dilupakan, bahwa 
ini adalah satu khabar gaib yang menakutkan, yang 
berupa peringatan. Khabar-khabar gaib menakut- 
kutkan yang berupa peringatan itu masih dapat di- 
undurkan dengan pertolongan tobat dan minta am- 
un kepada Tuhan, bahkan dapat diurungkan, asal 
manusia mau bertobat kepada Tuhan, kembali kepa- 
da-Nya, dan dengan memperbaiki diri sendiri. Seka- 
rang juga kemurkaan Tuhan itu masih dapat dielak- 
kan, asal manusia berhenti menyembah berhala-ber- 
hala dari kekayaan, kekuasaan dan kehormatan, 



20 



lalu mengadakan perhubungan sejati dengan Tuhan, 
menjauhkan diri dari segala macam kedurhakaan dan 
Kejahatan, menjalankan kewajibannya terhadap Tu- 
han dan ummat manusia dan mulai bekerja untuk 
kesejahteraan yang sesungguhnya bagi manusia. Te- 
tapi semua itu tergantung pada bangsa-bangsa yang se- 
karang sedang mabuk dalam kekuasaan, kekayaan 
dan kebesarannya. Apakah mereka mau meninggal- 
kan kemabukan itu untuk mencari kelezatan dan ke- 
bahagiaan rohani, atau tidak? 

Jika mereka tidak mau meninggalkan kemabukan- 
kemabukan dan kegilaan-kegilaan dunia itu, maka 
semua khabar-khabar gaib yang menakutkan itu pasti 
akan terjadi dan tidak akan ada satu kekuasaan atau 
satu tuhan buatan pun yang akan dapat menyela- 
matkan dunia dari kemusnahan-kemusnahan yang 
telah dijanjikan Allah itu. 

Oleh karena itu kasihanilah diri sendiri dan diri 
anak cucu, dan dengarkanlah seman Tuhan Yang 
Maha Pengasih, Maha Mulia itu. Semoga Allah Ta' 
ala menurunkan rahmat -Nya kepada saudara-saudara 
dan memberi taufik untuk menerima kebenaran serta 
mengambil faedah dari padanya, 



21 



Revolusi rohani 

Sekarang saya akan mengemukakan dengan ring- 
kas, tentang revolusi rohani yang akan terjadi di 
dunia dengan perantaraan Hadhrat Mirza Ghulam Ah- 
mad a.s., putera rohani Nabi Muhammad saw. yang 
agung itu. 

Akan tetapi harus diingat, bahwa di saat beliau 
diutus, Islam sedang berada dalam keadaan yang 
sangat menyedihkan dan dalam kemerosotan yang 
penghabisan. Orang Islam tak mempunyai ilmu pe- 
ngetahuan, tak memiliki kekayaan, tak mempunyai 
kedudukan di bidang pertukangan dan perindustrian. 
Perdagangan telah lepas dari tangan mereka, kekuasa- 
an politik pun menghilang dari mereka dan dibaha- 
gian dunia mana pun pada hakekatnya mereka tidak 
ada mempunyai kekuasaan yang penuh lagi. Ditinjau 
dari segi akhlak pun mereka telah merosot dan rasa 
kegagalan yang mendalam telah tertanam dalam otak 
mereka sehingga mereka tidak mempunyai harapan 
lagi untuk dapat berdiri bersama-sama dengan bangsa- 
bangsa yang hidup dan giat di dunia. Tantangan ter- 
hadap Islam sudah demikian rupa sehingga semua ke- 
kuatan telah menekan Islam dan seolah-olah Islam 
tidak mempunyai tempat lagi untuk melindungi diri- 



22 



nya. Dalam hal ini agama Kristen berdiri paling de- 
pan dan merupakan tandingan Islam yang paling 
besar. Mubaligh-mubaligh mereka telah berkeliaran 
di dunia. Kekayaan dan kekuasaan dunia Kristen se- 
tiap saat siap sedia untuk memberikan bantuan 
kepada mereka. Tabligh mereka yang pertama dan 
terutama ialah terhadap Islam. Mereka begitu yakin 
atas kemenangan, sehingga pada satu waktu mereka 
telah memproklamirkan : 

1. Benua Afrika sudah dalam kantong mereka. 

2. Di India tidak akan kelihatan seorang Muslim 
pun, dan 

3. Sudah tiba saatnya untuk mengibarkan ben- 
dera Kristen di Makkah. 

Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. ketika itu ma- 
sih seorang diri, hanya didampingi oleh beberapa 
orang Muslim yang miskin dan papa pula. Beliau tidak 
mempunyai orang, tidak beruang dan tiada pula 
kekuatan politik. Yang ada bersama beliau ketika itu 
hanyalah Tuhan yang mempunyai dan menguasai 
segala sesuatu. Tuhan itulah yang memerintahkan ke- 
pada beliau, supaya memberitahukan kepada dunia, 
bahwa hari mekarnya Islam telah tiba, dan tidak 
lama lagi agama Islam dengan dalil-dalil dan kete- 



23 



rangan serta kekuatan-kekuatan rohaninya akan 
mengalahkan seluruh agama di dunia ini. 

Sebelum melanjutkan uraian ini saya ingin mem- 
berikan sedikit penjelasan. 

Islam mengajarkan dan kami semua kaum Musli- 
min percaya, bahwa Isa Al-Masih a.s. adalah seorang 
Nabi Allah yang suci dan ibu beliau pun adalah tela- 
dan suci dalam kebajikan. Keduanya disebutkan 
dalam Al-Qur : an dengan penuh penghormatan. 
/Al-Qur-an mengemukakan Maryam r.a. selaku seorang 
yang menjadi teladan dalam kesucian. Maryam lebih 
dihormati dalam Al-Qur-an dari pada dalam Injil. 
Akan tetapi /Al-Qur-an menolak dengan sekeras- 
kerasnya akan pengangkatan Al-Masih dan ibunya 
menjadi Tuhan loleh gereja. Pengangkatan gereja akan 
Al-Masih sebagai Tuhan dan penolakan mereka akan 
kebenaran Nabi Muhammad saw. adalah dua hal yang 
menjadi perbedaan antara Islam dan agama Kristen. 
Hadhrat Masih Mau'ud a.s. berkata : 

"Saya setiap detik memikirkan cara bagaimana 
menyelesaikan perbedaan kita dengan kaum Kristen. 

"Hatiku rasakan hancur memikirkan kesesatan 
yang disebabkan oleh pemujaan terhadap orang mati, 



24 



dan jiwaku merasa sangat terjepit karenanya. Karena, 
apakah lagi yang lebih menyedihkan hati dari pada 
mempertuhan seorang manusia yang lemah dan meng- 
anggap segenggam tanah selaku Tuhan semesta alam? 

"Sudah lama aku harus mati karena kesedihan itu, 
sekiranya Allah Tuhanku Yang Maha Kuasa tidak 
segera menghiburku dengan kata-Nya, bahwa ke- 
menangan akhirnya di pihak Tauhid, semua ber- 
hala akan binasa dan tuhan-tuhan bikinan akan di- 
lucuti dari sifat-sifat ketuhannya. Pemujaan kepada 
Maryam akan berakhir dan anaknya pun pasti akan 
mati. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata : Jika Aku 
menghendaki maka Maryam, anaknya dan semua 
penduduk bumi akan Aku binasakan. Maka sekarang 
Dia telah menghendaki, bahwa kehidupan keduanya 
yang bersifat ketuhanan itu akan berakhir dan kedua- 
nya akan mati, seorang pun tak akan dapat memper- 
tahankannya. Demikian pula segala kecenderungan, 
yang membawa tunduk kepada tuhan-tuhan bikinan, 
akan mati. Akan tercipta bumi baru dan langit baru. 

"Saatnya telah tiba, di mana matahari kebenaran 
akan terbit dari Barat, dan Eropa akan mengenal 
Tuhan yang sebenarnya. Sesudah itu pintu tobat 
akan ditutup, karena orang-orang yang akan masuk 



25 



akan segera masuk dengan penuh hasrat. Yang akan 
tinggal hanyalah orang-orang yang hatinya dari pem- 
bawaannya memang sudah tertutup, dan mereka ha- 
nya cinta kepada kegelapan, bukan kepada cahaya. 
Semua agama akan binasa, kecuali Islam; dan semua 
senjata akan patah, kecuali senjata Islam yang turun 
dari langit, yang tidak akan patah dan tidak pula akan 
tumpul sebelum dihancurleburkannya segala kekuat- 
an Dajjal. 

"Waktunya telah dekat, dimana Tauhid Ilahi yang 
sejati - yang dapat dirasakan oleh penghuni gurun pa- 
dang pasir yang lalai dari segala rupa ajaran - akan 
tersiar ke semua negeri. Ketika itu tak akan ada lagi 
penebusan palsu dan tidak pula tuhan bikinan. Satu 
tangan saja dari Tuhan akan menggagalkan semua 
komplotan kekafiran, tapi tidak dengan pedang atau 
dengan bedil, melainkan dengan jalan menyinari 
ruh-ruh yang bersedia dengan nur Ilahi dan dengan 
memberikan cahaya kepada hati-hati yang bersih. 
Baru pada saat itulah akan dipahami apa-apa yang 
saya katakan sekarang" (Tabligh-i-Risalat, Jil. 6, hal. 
8-9). 

Sesudah khabar-khabar gaib yang hebat itu maka 
berobahlah gambaran dunia. Benua luas Afrika, kalau 



26 



dahulunya bernaung di bawah panji-panji agama Kris- 
ten, maka sekarang telah mulai berlindung di bawah 
naungan bendera Islam yang sejuk lagi nyaman. Di 
Hindustan begini keadaannya, bahwa Mubaligh- 
mubaligh Kristen yang kenamaan pun telah merasa 
segan akan berhadapan dengan pemuda-pemuda Ah- 
madiyah. Maka impian hendak mengibarkan bendera 
Kristen di Makkah itu tinggal impian belaka dan akan 
tetap berupa impian (insya Allah). 

Tanda-tanda akan sempurnanya khabar-khabar 
gaib tentang kemenangan Islam memang telah mulai 
kelihatan. Akan tetapi sebagai telah saya katakan tadi 
ada pula khabar yang menakutkan tentang akan ter- 
jadinya kemusnahan yang ketiga; sesudah itu baru 
Islam akan mencapai kemenangannya yang gilang- 
gemilang. Kendati demikian telah diberikan pula satu 
khabar yang menggembirakan, bahwa kemusnahan 
itu dapat dihindarkan dengan taubat dan dengan 
mengikuti jalan-jalan yang ditunjukkan Islam. 
Terserah 

Sekarang terserah kepada tuan-tuan, apa akan me- 
nyelamatkan diri serta anak cucu dari kemusnahan 
itu, dengan jalan mengenal Tuhan dan mengadakan 
hubungan sejati dengan-Nya, atau akan menjerumus- 



27 



kan diri serta anak cucu ke dalam kebinasaan dengan 
jalan menjauhkan diri dari pada-Nya. Pemberi Pe- 
« ringatan Agung dari Ilahi telah memperingatkan tuan- 
tuan atas nama Allah dan Rasul-Nya, yaitu Nabi Be- 
sar Muhammad saw. Beliau telah menyempurnakan 
tugasnya. Doa saya ialah, semoga Tuhan menganu- 
gerahi tuan-tuan kekuatan dan keberanian untuk me- 
nunaikan tugas tuan-tuan. Sekarang baiklah saya 
akhiri uraian saya ini dengan ucapan Pemberi Per- 
ingatan Agung itu sendiri. Beliau berkata : 

"Ingatlah, bahwa pada umumnya Tuhan telah 
mengabarkan kepadaku tentang gempa-gempa bumi. 
Maka itu yakinlah,, bahwa sebagaimana gempa- 
gempa bumi telah terjadi di Amerika menurut khabar 
gaib, di Eropa pun telah terjadi. Dan juga di bebe- 
rapa tempat di Asia pun akan terjadi, dan sebagian 
di antaranya akan merupakan kiamat, yang akan me- 
nyebabkan maut begitu banyaknya, sehingga sungai- 
sungai akari mengalir dengan darah. Burung-burung 
dan margasatwa pun tak akan luput dari maut itu. 
Begitu dahsyatnya kehancuran akan menimpa bumi, 
sehingga semenjak manusia diciptakan belum pernah 
terjadi kehancuran yang serupa itu. Banyak daerah- 
daerah akan musnah dengan dijungkirbalikkan, se- 



28 



olah-olah belum pernah didiami. 

"Berbarengan dengan itu ada lagi bencana-bencana 
hebat yang akan timbul di bumi dan langit, sehing- 
ga orang-orang yang berakal akan memandangnya 
selaku hal-hal yang luar biasa dan hal-hal yang demi- 
kian tidak akan dijumpai dalam kitab-kitab ilmu 
falak atau filsafat. Ketika itu timbullah kegoncangan 
di tengah-tengah ummat manusia, lalu mereka ber- 
kata: Apakah yang bakal terjadi sekarang ini? Banyak 
yang akan selamat dan banyak pula yang akan binasa. 
Saat itu sudah mendekat, bahkan aku lihat sudah di 
ambang pintu, di mana dunia akan menyaksikan 
pemandangan kiamat. Bukan hanya gempa bumi 
saja, melainkan ada lagi malapetaka-malapetaka 
yang menakutkan akan kelihatan, sebagian dari langit 
dan sebagian dari bumi. Yang begini tak lain ialah, 
karena ummat manusia telah meninggalkan penyem- 
bahan Tuhannya, dan telah tenggelam dalam kedunia- 
an dengan seluruh hatinya, segenap usahanya dan de- 
ngan sepenuh pikirannya. 

"Jika sekiranya saya belum datang, maka mung- 
kin malapetaka-malapetaka itu masih akan ditangguh- 
kan sedikit waktu lagi. Akan tetapi dengan keda- 
tangan saya, maka lahirlah kemurkaan-kemurkaan 



29 



Allah yang sudah lama tersembunyi itu, sebagai fir- 
man-Nya: "Dan kami tidak pernah menurunkan 
azab sebelum Kami mengutus seorang Rasul" (Al- 
Qur-an 17 : 15); Mereka yang bertobat akan dise- 
lamatkan dan mereka yang takut sebelum datangnya 
bencana itu akan dikasihani. Apakah kamu sangka 
bahwa kamu akan aman dari gempa-gempa itu, atau 
kamu akan dapat menyelamatkan dirimu dengan 
daya upayamu? Sekali kali tidak! Usaha-usaha ma- 
nusia akan gagal pada hari itu. Janganlah kamu sangka, 
bahwa di Amerika dan lain-lain tempat telah terjadi 
gempa-gempa dahsyat dan negerimu akan terpelihara 
dari padanya. Aku melihat, bahwa barangkali kamu 
akan mengalami malapetaka lebih dari itu. Wahai 
Eropa, kamu tidak aman dan wahai Asia, kamu juga 
tidak aman! 

"Wahai penduduk pulau-pulau, tidak ada suatu 
tuhan bikinan akan dapat menolong kamu. Aku lihat 
kota-kota runtuh dan kampung-kampung hancur. 
Tuhan Yang Maha Esa tinggal diam sampai satu keti- 
ka, sedang perbuatan-perbuatan keji dilakukan di- 
hadapan-Nya, dan Dia tetap diam. Akan tetapi se- 
karang Dia akan menampakkan Wajah-Nya dengan 
hebatnya. Siapa yang mempunyai telinga hendaklah 



30 



ia mendeng^-, karena waktu itu tak jauh lagi. Aku 
telah berusaha untuk mengumpulkan semuanya ke 
bawah lindungan Tuhan, akan tetapi apa-apa yang 
telah tertulis dalam takdir pasti akan terjadi. Aku 
berkata dengan sesungguhnya, bahwa giliran negeri 
jm pun telah mendekat. Pemandangan di zaman Nabi 
Nuh . akan muncul di hadapanmu dan kejadian-keja- 
dian d. negen Nabi Luth akan kamu lihat dengan 
mata kepalamu sendiri. Akan tetapi Tuhan itu lambat 
dalam memperlihatkan kemarahan-Nya. Bertobatlah 

TuhT Tv dikaSihani - Barang sia P a "tinggalkan 
1 uhan, ,a bukan manusia, melainkan ulat. Dan baran E 

siapa tidak takut kepada-Nya, ia bukan orang hidup 
melainkan orang mati» (Ha qiq a,ul Wahyi, hal. 256 - 
4o I ). 

i D ™ L UC t P f kami tera khir ialah, segala puji 
bagi Allah, Tuhan semesta alam! J 



— ooOoo — 



31 



GRATIS 



GRATIS 



LEBIH DAHSYAT DARI PENDARATAN 
MANUSIA DI BULAN 



KESAKSIAN KAIN KAFAN NABI ISA 
YANG TERPENDAM HAMPIR 2000 TAHUN! 



Bukti ilmiyah ini dapat Anda baca dalam buku 
NABI ISA 
DARI PALESTINA KE KASHMIR 

Anda hanya perlu mengirimkan perangko 
biaya kirim seratus dua puluh lima rupiah kepada 

T U. Sinar Islam 
jalan Tawakkal Ujung Raya 7, Jakarta Barat 
Tel. 596561 



1084 - 500C 



